
MUHARRAM 1434 H 
NOVEMBER - DESEM8AR 2012 

Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah 






^e^gendidj Kanj 
Gener as iJ fyl u s I Itn i n 



i Lembar -PendidiKan AnaK 



Cari Menanto^p^^gya 
SuamkM^eelun K^ 



Pendidikan Anak Muslim 

Setiap Anak Wajib 
Menuntut Ilmu Hai. 30 



Majalah Untuk Keluarga Muslim 



http://www.almawaddah.or.id 



Dunia Wanita 

Fenomena Wanita Tomboy yang Memilukan 



Oase 

Ibu. Maafkan Rnakmu ... 



Psikologi Anak 



Dampak Media Elektronik Terhadap 
Pembentukan Karakter "Rgresif Pada Rnak 

Konsultasi Agama 



Ketika Rkhuuat Takut Ikhtilath 



i ^ 



f Benarkah ki&matn 

B+ 1Z1ZL?/ 

stau memang 



F" 1 






Suami uang Royal Semei^ta^istrirTalPPunuc 



Rp 12,000,- 
B Rp 13.0QQ P 



Menyiasati KebutuhSfflBit^jT^Tlif^g 







. 

m 



Buletin 






AL FURQON 



tingkat 

PADAT 

limiyoh Menebar Dakwah Salafiyyah, Ahlus Sunnah wal Jama’ah 



Saudaraku... 

Berbagi ilmu adalah sangat dicintai oleh Allah ta’ala, oleh karena itu mari kita 
berdakwah semampu kita, salah satunya dengan menyebarkan Buletin 
sebagai media dakwah yang siapun bisa menikmati ilmunya. 



INFO LANGGANAN BULETIN AL FUROON 




Buletin al Furqon terbit setiap awal bulan Hijriyyah, minimal 
pemesanan satu paket tiap bulan/edisi, satu paket terdiri dari 4 
judul untuk empat kali jum’at, masing-masing judul jumlahnya 50 
exp, Total 200 exp. 

Harga untuk (Jawa) Rp. 35.000 dan (Luar Jawa) Rp. 40.000 
(Luar jawa) sudah termasuk ongkos kirim, daerah tertentu 
menyesuaikan. 

- Pemesanan 5 paket s/d 9 paket diskon 20 % tiap edisi 

- Pemesanan 10 paket ke atas diskon 30 % tiap edisi 



Setelah melakukan pembayaran mohon untuk konfirmasi 
ke no hp. 081332774161 untuk segera dicek / input. 
Syukron 



Adapun 
untuk sistem 
pembayaran bisa 
setiap bulan atau untuk 
satu tahun, 

Ke No Rek Sbb: 

MANDIRI cab. Gresik 
a.nHEDY SUMANTRt 
No. 1400004979515 

GIRO POS 

a.n Buletin Alfurqon 

No. 6040002315 




Contoh 

Pemesanan 
Via SMS 

Telah transfer 
via mandiri 
Rp 35.000 
untuk vol.7th 7, 
Dari Abu Aisyah. 










Lajnah Dakwah Ma'had al-Furqon al-lslami 



Pertanggung Jawab 
Ust. Aunur Rofiq bin Ghufron 

Penasihat 
Ust. Abu Ammar al-Gftoyami 

Pemimpin Redaksi 
Ust. Ahmad Sabiq Abu Yusuf 

Wakii Pemimpin Redaksi 
UsL Abu Usamah 

Sekretaris Redaksi 

UsL Abu Ilyas 



Kiamat ^ y 

yang Mah a E),g hsyat, 

Mengapa Kebanyakan Manusia Seperti 
Lupa Terhadapnya? • '-*** 



Redaktur AM 

Ust. Aunur Rofiq bir Ghufron, drh. Sarmin M. R, 
dr, Fitri Rachmayanti, U m mu Wildan 
R Ayu T Ulandari A.Md. Keb* Ummu Yasmin 
S.Kep.JMs. Tim Nukbba 

Dewan Redaksi 

Ust, Abdul Kholiq, Ust, M, Aunus Sbofy bin Aunur 
Roftq bin Ghufron, Ust. Abdul loh bin Tasiim al- 
Buthoni, UsL Abu Bakar at-Atsari, 
Ust. Abdurrahman al-Buthoni, Ust. Abu Adi bah 
ash-Shoqoly, Ust. DR. AbdurraNm M.Pd, Ust. 
Anwari Ahmad, Ust, Zaenal Muslhofa, Ust, Mukhlis 
Abu Dzar, Bayu SE, Usth. Gustini Ramadhan!, 



& 



Pernahkah kita melihat sebuah kecelakaan beruntun 
yang menewaskan banyak nyawa? Pernahkah kita meli- 
hat sebuah bencana alam yang menelan korban banyak 
jiwa? Pernahkah kita tertimpa sebuah musibah yang 
membuat kita tidak enak makan, tidur atau melak- 
sanakan aktivitas lain harian kita? 



Bagian Usaha 
Abdus Salam 

Penata Letak 
Abdurrahman at-Tanuny 

Administrasi 
Zaenal Abidin (081 3305 19666) 

Keuangan 
Umar (081 2342 67214) 

Pemasaran 
Abu Yasir (081 1340 1612} 

Iklan 

Abu Abdurrahman (061 3327 56071) 

Alamat Redaksi 
Ponpes aLFurqon al-lslami, Srawo - Sidayu - 
Gresik, Jawa Timur 61153 

HP Redaksi 
081 3305 32666 

E-Mail Redaksi & Pemasaran 
majala h alma waddah@gma i I . com 
pemasara n atma waddah@gmai! . com 

Giro Pos 

No. 6040001776 a/n Majalah aLMawaddah, Srowo 
^Sidayu - Gresik 61153 

Rekening 

BCA Cab. Gresik a/n M. FATIKH No. 1500533125, 
BNI Cab. Gresik a/n SUGENG HERI SUSANTO 
No, 0047855373 



D emikianlah kejadian-kejadian yang dianggap oleh memori kita 
sebagai kejadian dahsyat dalam perjalanan hidup kita. Bahkan, 
saking dahsyatnya sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh 
seseorang, ia dapat membalikkan arah jalan kehidupannya dari yang 
semula. Kejadian itu begitu membekas sehingga bisa mengubah se- 
galanya. 

Banyak kita jumpai orang terkenal yang menjadi ahli ibadah atau 
yang dahulunya preman jahat menjadi orang yang sangat taat hanya 
gara-gara melihat kejadian dahsyat yang pernah dialaminya. 

Ya. Pengaruh sebuah kejadian yang dahsyat akan sangat terasa 
bila kita melihatnya secara langsung. Demikian juga tentang kabar 
mengenai hari kiamat yang menjadi ujung perjalanan alam semesta 
yang fana menuju akhirat yang kekal dan nyata. Masih banyak di an- 
tara kita yang seakan lengah atau lupa terhadap keberadaan kiamat 
yang semakin mendekat. Kabar-kabar dari ayat Allah dan hadits Ra- 
sulullah yang menggambarkan tentang kengeriannya tidak banyak 
berpengaruh dalam kehidupan sebagian dari kita. Mengapa? Karena 
kita belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri dahsyatnya 
hari kiamat itu. 

Maka, dari sinilah kekuatan keimanan seseorang itu sangat 
berperan. Siapa yang sangat kuat dan peka imannya maka ia akan 
segera menyiapkan segala perbekalannya menuju hari akhir terse- 
but, walau semua manusia sibuk mengejar perbekalan dunia. Ber- 
beda dengan para pemburu dunia yang memang lalai bahwa kiamat 
semakin mendekat. □ 




Jam Layanan Pelanggan 
Hari: Sabtu-Kamis (Jumat libur) 
Jam: 07,00 11.30 & 12.1 5-1 3.00 WIB 



DHFTHH ISI 




4^3 Xs^ jj pLlft 

jJu 3 4^ Jj^j ij^ j £'^3^ 3 4 A •aIsJI 3 



K iamat merupakan sesuatu yang 
pasti terjadi* Iman terhadapnya 
merupakan fondasi yang urgen 
dalam Islam dan barangsiapa yang 
mengingkarinya maka islamnya akan 
sirna. Namun, kapan hari itu akan tiba? 
Tiada seorang pun yang tahu, sekali- 
pun Malaikat atau Rasul yang paling 
dekat dengan. -Rabbnya* Benarkah ki- 
amat akan terjadi pada tanggal 12-12- 
2012 mendatang sebagaimana ramalan 
banyak orang? Insya Allah Anda akan 
mendapatkan jawabannya pada edisi 
bulan ini* 

Sidang pembaca yang dirahmati 
Allah, tak terasa majalah kita sudah me- 
masuki tahun ke- 6. Pada edisi perdana 
tahun 6 ini ada beberapa perubahan 
yang kami lakukan, baik penambahan 
atau pengurangan rubrik. Dengan ha- 
rapan supaya al-Mawaddah semakin 
melekat di hati pembaca, sehingga bisa 
menjadi teman menimba ilmu syar'i 
guna merengkuh keluarga sakinah. 



mawaddah dan rahmah. Dari keluarga 
islami akan terbentuk negeri yang isla- 
mi, negeri yang aman, damai, sejahtera 
dan mendapat ampunan dari Allah, bah 
datun thayyibatun wa Rahim n ghafnur. 

Perubahan yang kami , maksud 
adalah adanya dua rubrik baru yang 
kami beri nama Oase dan Gizi dan 
Pangan * Rubrik Oase sebagai peng- 
ganti rubrik Keindahan Islam yang akan 
muncul setiap edisi insya Allah. Anda 
pun berkesempatan untuk ambil ba- 
gian dalam dakwah melalui rubrik ini, 
dengan mengirim tulisan yang sesuai 
dengan syarat dan ketentuan yang telah 
kami tetapkan* m% 

Adapun rubrik Gizi dan Pangan 
akan kita angkat secara bergantian 
dengan rubrik Kesehatan Masyarakat, 
Semoga kita dianugerahi keluarga yang 
sehat, jasmani maupun rohani. Amin. Q 






Dakwah Kami : 

Kembali kepada al-Qur'an 
dan as-Sunnah sesuai de- 
ngan pemahaman Salafush 
Shalik 

Pemurnian syari'at Islam dari 
segala bentuk kesyirikan, 
bid'ah, dan pemikiran sesat. 

Membina kaum muslimin 
dengan ajaran Islam yang 
benar dan beramal dengan- 
nya. 

Menghidupkan metode ilmi- 
ah dengan berdasarkan pada 
al-Our'an dan as-Sunnah se- 
suai dengan pemahaman 
Salafush Shatih . 

Mengajak kaum muslimin 
memulai hidup baru dalam 
naungan manhaj salaf. 



Tertulis dalam majalah ini 
sebagian dari al-QuPan dan 
hadits-hadits Rasulullah m 
karena itu harap diperhati- 
kan penempatannya. 



MUOODD1MAH 

Kiamat yang Mati a Dahsyat. Mengapa 
Kebanyakan Manusia Seperti Lupa.. 1 

KONSULTASI P RAMIKAH 
Harus Menikah Sesuai Adat Jawa 4 

Can Menantu yang Kaya 5 

KONSULTASI KELUARGA 
Suami Mengeluh Karena Istn Kerja di Luar 6 
Suami yang Royal Sementara Istri.. 

KAJIAN KITA 1 

Tanda-tanda Kecil Kiamat Kubra 9 

KAJIAN KITA 2 

Tanda-tanda Kiamat Kubra 12 

BENTENG DIR! MUSLIM 

Hadiah Buat Saudara Kita yang Sedang. 16 

TAFSIR AL-OUR AN 

Kemuliaan Surat ai-Alaa 17 

CAHAYA SUNNAH 

Persiapan Menghadapi Han Kiamat 2D 

OASE 

Ibu. Maafkan Anakmu ... 23 

DUNIA WANITA 



Fenomena Wanita Tomboy yang. , 25 

TAMAN PASUTRI 

Beberapa Sumah Penggairah Cinta 23 

PENDIDIKAN ANAK MUSLIM 

Anak Wajib Menuntut Ilmu 30 

USHULUDDIN 

Hari Kiamat Kapankah Terjadi? 33 

FIKIH PRAKTIS 

Keadaan Makmum Ketika Khotbah 36 

KONSULTASI AGAMA 
Kapankah Saya Suci dan Nifas? 39 

Hukum Oral Seks Bagi Pasutri 40 

Ketika Akhwat Takut Ikhtlhath 40 

KISAH PARA NABI 

Detik-detik Kebinasaan FtTaun 41 

SEJARAH ISLAM 

Sekilas Tentang Fitnah-Fitnah Pada. 43 

PESONA SALAFUSH 5HAL1H 

Jabir bin Abdullah ^ 45 

PROFIL WANITA SEJATI 

An-Nawwar brnti Malik al-Anshanyyah 47 

AKHLAK KARIMAH 



Adab Makan & Minum 49 

KONSULTASI PENGOBATAN ALAMI 

PenyemDunan Tokso dengan Mengkudu? 51 
Perlukah Tes Uji Diabet? 51 

Apa Penyebab Sanawan 52 

Radang Empedu 52 

Keracunan Makanan 53 

Belajar Gosok Gigi, Kok Sering Muntah"* 53 
KONSULTASI KEBIDANAN 
Panas Dingin Pasca Persalinan 54 

Bayi Batuk Hingga Waiah Merah Kebiruan 54 
Inveksi Vagina Berbahayakah - * 55 

Berapa Kali Saya Boleh Caesar 1 * 55 

Bolehkah Konsumsi Habbatussauda" 56 
GIZI & PANGAN 

Menyiasati Kebutuhan Vitamin & Mineral 57 

PSIKOLOGI ANAK 

Oampak Media Elektronik Terhadap.. 59 

KIAT BISNIS 4 PELUANG USAHA 

Strategi Bisnis Masa Pertumbuhan 62 

TERAMPIL 

Menu Sate Kambing Spesial 64 



DAFTAR ISI 





" - ^ ^ ^ 



w Dengan menyebut asma Allah Yang Malui Pemurah lag 
Maha Penyayang 






Karun berkata: ‘Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu ; 
kare na ilmu yang ada padaku." Dan apakah ia tidakiuen- 
bahwasanya Allah sungguh telah hianbntasakan 
lu m^ unw^sebeluin n ya yang lebih kuat daripamuya^ali 
jc^df^ m^ k^mcugi ( mp u Ikan harta? Dan 
! 7 u Ty'i i k 1 7 aula i ' ? 1 1 1 g -u n i > i g ya ng berdo sa in^teman^Mp^ 
titka nierekhr.m^^M Ifcb. I 






■> 






r® 



mm 



%& 



Bagi para pembaca yang mengirimkan usulan atau masukan, saran, kritik, koreksi 
maupun konsultasi ifielaJui Surat, SMS atau e-mail dimohon untuk menyebutkan 



:: Risaiatikum 



Cara Dapat Majalah 



nama atau kunyah dan kota asal 



Koreksi dan Ralat 

Assalamualaikum warah- 
matullah.. Pak Ustadz,al-m*iia(kWi 
hal. 13, arti surat al-Baqarah ayat 
233 edisi 55 September - Oktober 
2012 mohon dikoreksi ulang. 

(HA, Bumi Allah, 
+6282122xxxxxxx) 

Redaksi: 

Wa'alaikumussalam warah- 
matullah. Tidak ada gading yang 
tak retak dan sepandai-pandai 
tupai melompat pasti suatu saat 
akan jatuh jua. Kesempurnaan 
hanya milik Allah, Rabb semesta 
alam. Jazakuniullah khairan atas ko- 
reksinya, Kesalahan tersebut bu- 
kan dari unsur kesengajaan kami, 
semoga Allah mengampuninya. 
Dan yang benar untuk penukilan 
ayatnya, bahwa ayat dimulai dari: 

■ ... 

Semoga kesalahan serupa ti- 
dak terulang di kemudian hari. 
Hadanallahu wa iyyakum. 



1. Assalamualaikum... Bagaima- 
na caranya mendapatkan ma- 
jalah al-matuaddah jika bertem- 
pat tinggal di Maluku Utara? 
Terima kasih. 

(Pembaca, +628134xxxxxxx) 

Alhamdulillah, ana suka 
membaca al-mauiacldaL Tapi di 
mana ana dapat berlangganan 
al-HlauiacWali di Riau? 

(Pembaca, +628217xxxxxxx) 

Redaksi: 

Wa'alaikumussalam warah- 
ma tuli ah. Untuk mendapatkan 
majalah ahmauiacMsli di daerah 
tersebut, Anda bisa menghubungi 
Bpk. Suratno, Halmahera Timur: 
H P, 083240860342 dan Bapak Abu 
Shuhaib Suharno, Ternate Selatan, 
HP. 081343713563. Atau langsung 
menghubungi bagian pemasaran 
kami. 



Redaksi: 

Wa 'a I a i ku m ussa i a m war ah- 

matullah. Barakallahu fikum, seka- 
ligus informasi kepada semua 
pembaca di manapun Anda bera- 
da, mulai vol.58 ini kami mener- 
ima tulisan dari pembaca dengan 
ketentuan sebagaimana yang 
telah kami informasikan dalam 
majalah edisi bulan ini. Semoga 
Allah senantiasa menunjuki kita 
kepada jalan-Nya. Amin. 



Tulisan Dari Pembaca 

Apakah majalah mawaddah 
tidak menerima tulisan dari luar? 

(Rizqi, Gresik, +6285649xxxxxx) 



Maialoh M 






Nama 



No. leip / HP 





Konsultasi Pranikah 




Pengasuh :Ust. Aunur Rofiq biftGtiufron 



Rubrik Ini dihadirkan sebagai sumbangsih kami bagi pembaca yang menghadapi problem 
pranikah Bagi yang ingin berkonsultasi, silakan layangkan uraian problem anda ke meja 
redaksi melalui surai atau SMS ke HP 081 330 532 666 atau Email: majalah. 
almawaddah@gmail.com lengkap dengan nama alau kunyah dan kota anda Redaksi 
berhak mengedit surai konsultasi yang dimuai dalam majalah seperlunya 



Harus Menikah Sesuai Adat Jawa 



C : > 

Assalamu'alaikum. Ustadz, ana akhwat 21 tahun. Ada seorang ikhwan yang insya 
Allah bermanhaj salaf dan mempunyai akhlak baik. Ikhwan tadi hendak nazhar den- 
gan ana. Masalahnya, orang tua mengizinkan ana nikah dengan siapa saja, dengan 
syarat mau diramekan dengan adat Jawa. Padahal jika menggunakan adat Jawa, pasti 
banyak kemaksiatan di dalamnya. Apa yang harus ana lakukan? Ana sedih mencoba 
bicara, kepada orang tua, bahwa ana nikah tidak mau dimeriahkan dengan adat Jawa. 

Tapi keluarga tetap dalam pendiriannya. Ana mohon jawabannya, karena ana sangat 
membutuhkannya, fazakuniullahu khairan katsiran. 

(Ummu Lathifah, Blora, +628572xxxxxxx) 

y 



Jawab: 

Wa'alaikumussalam warahmatullah. jika 
orang tua mengizinkan putrinya menikah den- 
gan pria shalih yang disenangi oleh putrinya, itu 
merupakan kebahagiaan yang baik insya Allah 
untuk semua pihak. Karena dengan cepat meni- 
kah, akan membendung fitnah syahwat yang har- 
am dan meringankan beban orang tua terhadap 
putrinya. 

Jika mungkin, kedua orang tua dinasihati (be- 
rembug) lagi dengan bahasa yang lembut, ten- 
tang adat Jawa yang bertentangan dengan syariat 
Islam. Tunjukkan juga dalilnya. Barangkali untuk 
ke sekian kalinya mereka mau menerima nasihat. 
Allah berfirman: 



nya, dan seandainya ditangguhkan pernikahan 
menunggu orang tua sadar akan membahayakan 
semua pihak karena orang tua masih awam, be- 
lum berani melawan arus adat istiadat setempat, 
maka tidak mengapa kita laksanakan pernika- 
han, tentunya bila hal itu tidak membawa kepada 
perbuatan syirik besar. Karena menimbang mad- 
haratnya lebih besar bila anak tidak menikah. 
Sebagaimana para ulama sunnah mengatakan, 
"Perkara yang darurat membolehkan orang itu 
melanggar larangan (sesuai dengan kadar ke- 
daruratannya)". Tentunya hati tetap harus mem- 
bencinya. Bila perlu menangis pada saat melihat 
kemungkaran sebagai tanda bukti kebencian. 
Allah berfirman: 



i 



Oleh sebab itu berilah peringatan. Karena peringatan 
itu bermanfaat , orang yang takut (kepada Allah) akan 
mendapat pelajaran. Dan orang-orang yang celaka 
(kafir) akan menjauhinya. (QS. al-A'la ayat 9-11) 

Atau mencari orang yang dekat dengan orang 
tua yang mengerti syariat Islam, berwibawa, dis- 
egani dan didengar nasihatnya oleh orang tua. 
Siapa tahu orang tua mau menerima. 

Jika upaya menasihati orang tua sudah mak- 
simal, sedangkan mereka tetap pada pendirian- 



J .V ■*! rtiiA .C? 'j. > 



t- S' s' 



u* 



> 









Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beri- 
man (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang 
yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 
beriman (dia tidak berdosa h Tetapi orang yang mel- 
apangkan dadanya untuk kekafiran, maka murka Allah 
menimpanya dan baginya adzab yang besar. (QS. a n- 
Nahl ayat 106) 

Muhammad bin Ammar (bin Yasir) berkata. 



* 

\ 



•# 




al maiuaddah 

Vol. 57 | Muharram 1434H :: November - Desember 2012 



Oleh sebab itu berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat, orang yang 
takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran. Dan orang-orang yang celaka 
(kafir) akan menjauhinya, (QS. al-A'la ayat 9-11} 





"Ayahku berkata, 'Orang musyrik menangka- | 
pku. Mereka tidak mau melepasnya sehingga aku j 
mencaci Rasulullah dan mengatakan sesembahan 
mereka itu baik. Lalu mereka melepaskanku. Tat- 
kala aku datang kepada Rasulullah beliau bertan- 
ya, 'Apa yang terjadi padamu?' Aku jawab, 'Jelek, 
wahai Rasulullah. Saya tidak dilepaskan oleh 
mereka, sehingga aku mencela Anda dan aku 
mengatakan bahwa sesembahan mereka baik.' 
Rasulullah bertanya, 'Bagaimana hatimu?' Aku 
menjawab, 'Imanku tetap teguh.' Beliau berkata. 



'Jika mereka mengulangi, ulangi perkataanmu.'" 1 

Insya Aliah jika kita mengikuti paksaan orang 
tua ini, sekalipun maksiat (lantaran orang tua be- 
lum tahu agama), waktunya hanya sebentar. Ka- 
rena walimah dan acaranya tidak lama. Sedang- 
kan manfaat menikah, insya Allah bertahun-tahun 
serta hubungan orang tua dengan anak dan me- 
nantu di kemudian harinya lebih harmonis den- 
gan izin Allah. Wallahu alam. 



1. Ai-Mustadrak ' alo ash-Shahihain fil Hakim, hadits shahih menu- 
rut syarat al-Bukhari dan Muslim 8/ 5. 



Cari Menantu yang Kaya 



t 

\ 



“ ~ ^ 

Assalamu'alaikum. Ustadz, ana pemuda yang ingin meminang akhwat Insya Allah 
shalihah. Tapi orang tua ana tidak setuju karena akhwat itu dari keluarga biasa, sedan- 
gkan orang tua ana mengharapkan akhwat dari keluarga yang kaya. Mohon saran dan 
nasihatnya, Ustadz. Mana yang harus ana pilih? 

(Rd Galuh Agung P, Karawang, +628571 xxxxxxx) 

V — j 



Jawab: 

Wa'alaikumussalam warahmatullah. Orang 
tua hendaknya dinasihati dengan lembut dan 
yang menyejukkan hati, bahwa tujuan menikah 
bukan mencari kekayaan, bukan mencari dunia 
ataupun kedudukan. Tetapi melaksanakan sun- 
nah Rasulullah ig. Karena kekayaan tidak menja- 
min ketenangan hati, apalagi jika si istri yang kaya 
tidak mengerti syariat Islam. Bisa-bisa suami jadi 
budak. Terlebih bila wanita itu karir, Tidak mus- 
tahil suami akan dihina oleh istrinya karena tidak 
terampil mencari rezeki. Rasulullah bersabda: 

"Wanita itu dinikahi karena empat hal ; karena hartan- 
ya, karena keturunannya , karena kecantikannya dan 
karena agamanya > Maka pilihlah karena agamanya , ni- 
scaya kamu akan beruntung.» {HR* al-Bukhari: 4700) 

Orang tua hendaknya dinasihati juga, bahwa 
kebahagiaan rumah tangga tergantung dengan 
iman dan amal shalih, bukan karena kekayaan 
dan kedudukan atau kecantikan. Istri yang shali- 
hah insya Allah menjadi wanita qana'ah, ridha 
dengan rezeki yang ada, menghormati suami dan 
keluarga. 

Rasulullah jg| mengingatkan kita akan kejaha- 
tan orang jahiliah. Di antaranya menghina ketu- 
runan dan memandang orang baik hanya karena 
kedudukannya. Rasulullah bersabda: 



i. CrvjZ’A- 'i y 1 ' hfi ijp' i- £$ 



I "Ada empat perkara yang umatku ini meniru adat 
\ orang jahiliah yang mereka sulit meninggalkannya: 
terbangga karena kedudukan , mencela keturunan , 
minta hujan dengan sebab turunnya bintang dan mer- 
atapi orang mati" (HR, Muslim 45/3) 

Orang tua hendaknya dinasihati, bahwa yang 
berkewajiban menafkahi istri adalah suami, bu- 
kan sebaliknya. Walaupun istri dari kerabat orang 
yang kaya, punya harta, maka suami tidak gugur 
kewajiban menafkahi istrinya sebagaimana keter- 
angan ayat al-Qur'an dan hadits. 

Tetapi jika orang tua mampu mencarikan 
calon istri dari keturunan orang kaya, wanita itu 
berilmu dan shalihah, orang tuanya berilmu juga, 
wanita yang mau dinikahinya tidak tamak, tidak 
banyak menuntut urusan dunia, maka anak boleh 
mentaati seruan orang tua apabila anak setuju 
dengan pilihan mereka. Hanya saja, kewajiban 
suami menafkahi istri tidak gugur karenanya. 
Wallahu alam , □ 




"Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, 
karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, 
niscaya kamu akan beruntung.» (Hft, al-Bukhan: 4700) 



al ITIaujaddah 

Vol. 57 ] Muharram 1434H :: November - Desember 201 2 





'KonsultasiiKeluanga 

111 I I W U ' w 





Pengasuh :Ust, Aunur Rofiq bjg Ghufron 



Rubrik i m dihadirkan sebagai sumbangsih kami bagi pembaca yang menghadapi problem 
pernikahan. Bagi yang ingin berkonsultasi, silakan layangkan uraian problem anda ke meja redaksi 
melalui surat atau SMS ke HP. 081 330 532 666 atau Email: majalah.almawaddah@gmail com 
lengkap dengan nama atau kunyah dan kota anda Redaksi berhak mengedit surat konsultasi yang 
dimuat dalam majalah seperlunya 



Suami Mengeluh Karena Istri 
Kerja di Luar 

1 

r " 3 ^ 

Assalamualaikum. Ustadz, alhamdulillah. Saya dan suami mempunyai pekerjaan 
yang sama (guru). Tetapi yang saya bingungkan, karena pekerjaan itu kami harus ber- 
pisah Lantaran tempat kerja yang jauh dari rumah, terpaksa saya menginap di rumah 
orang tua saya karena anak kami masih umur 3 bulan. Namun semua itu membuat 
suami saya sering mengeluh. Ingin rasanya saya tinggal di rumah saja berbakti pada 
suami. Tapi di sisi lain saya juga takut pada kedua orang tua saya kalau saya berhenti 
kerja karena mengingat pekerjaan yang saya dapat sekarang adalah hasil perjuangan 
mereka. Saya bekerja sejak mulai gadis. Saya sudah bersabar Ustadz, tapi hati saya 
merasa sedih karena harus berpisah. Apa yang harus sfiya lakukan? Orang tua saya 
sifatnya sangat kasar. Saya dan suami saya bingung harus pilih yang mana. Saya ber- 
henti dan tinggal di rumah atau terus bekerja? Saya tak ingin menyakiti orang tua 
saya, Ustad z. Tapi saya juga tak ingin membuat suami saya sedih. Mohon jawabannya. 

(Ummu Syifa', Palembang, +628577xxxxxx) 

V J 




Jawab: 

Wa'alaikumussalam warahmatullah. Menurut 
hemat kami, sebaiknya istri berhenti dari kerja, 
dengan alasan: 

1. Suami sudah bekerja dan dialah yang ber- 
tanggung jawab atas kebutuhan pokok istri 
dan anaknya. Tentunya_sesuai kemampuan 
yang ada. (QS. ath-Thalaq ayat 7) 

2, Wanita berkewajiban mengurusi rumah sua- 
mi dan anak-anaknya, Rasulullah #5 bers- 
abda, 



U ^ S : 



"Dan wanita adalah pemimpin di rumah suamin- 
ya, ia bertanggung jawab atas yang d i uni si m/a. " 
(HR. al-Bukhari: 2546, dari Ibnu Umar) 

3. Kerjanya berjauhan dengan suaminya, tentu 
ini memadharatkan suami dan anak, seba- 
gaimana yang diakui oleh penanya sendiri. 
Rasulullah ^ pernah bersabda: 



4. 



5 . 



“Dan janganlah memadharatkan diri maupun 
orang lain." (HR. Ibnu Majah: 233, Ahmad: 
2719, Malik: 1234, dishahihkan oleh al-Alba- 
ni) 

Keluarnya wanita dari rumah di antara pe- 
nyebab timbulnya fitnah atau difitnah. Rasu- 
lullah telah memberitahukan kepada kita 
semua: 




"Wanita itu aurat. Apabila ia keluar akan disam- 
but (dipercantik ) oleh setan." (HR. at-Tirmidzi 
3/23, dishahihkan oleh al-Albani) 

Apabila wanita keluar rumah, umumnya 
akan bercampur dengan pria yang bukan 
mahramnya, apalagi mengajar di pendidi- 
kan umum. Padahal Rasulullah ggg melarang 
kita bercampur dengan lain jenis yang bukan 



i» 




al ITIaiiiaddah 

Vot 57 [ Muharram 1434H :: November - Desember 2012 



"Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, ia bertanggung jawab atas 
yang diurusinya." (HR. aUBukharii 2546, dari Ibnu Umar) 






mahram. Rasulullah bersabda: 

^3 patfl ^3 'ih j\y\ J 4 j 03 ^ ^ 



ju o *ih 




"janganlah sekali-kali seorang lelaki bersepi-sepi 
dengan seorang wanita melainkan bersama mah- 
ramnya , darc /arcgfm/fl/i wanita itu bepergian me- 
lainkan bersama mahramnya (HR. Muslim: 
2391, dari Ibnu Abbas) 

Pada dasarnya istri wajib taat kepada suami. 
Ketika suami menyuruh istri berhenti kerja, 
hendaknya istri berhenti kerja, apalagi alasan 
suami melarang itu baik. Rasulullah per- 
nah mengatakan: 



jJi! 3! 






"Simggw/i, s&mdfimys afcw menyuruh ses- 
eorang untuk sujud kepada orang lain , tenta afal 
fllcfln mem/wruto agar sujud kepada sua- 

minya/' (HR. Ibnu Majah: 1842, dishahihkan 
oleh al-Albani dalam ash-Shahihah 3/200) 

Dan masih banyak hal yang membahay- 
akan bagi wanita ketika dia keluar dari ru- 
mahnya. 

Adapun mengenai perintah orang tua 
kepada putrinya, harus kerja di luar rumah. 



sekalipun awal pekerjaan itu atas jasa orang 
tua, maka perintah itu tidak wajib ditaati. Ka- 
rena: 

a. Perintahnya melanggar ketentuan Allah 
M yang memerintahkan kaum wanita 
untuk tinggal di rumah. (QS. al-Ahzab 
ayat 33 ) 

b. Kenginan orang tua berbenturan dengan 
keinginan suami. Sedangkan wanita bila 
sudah menikah, ketaatan kepada suami 
lebih didahulukan daripada taat kepada 
manusia selainnya. Sebagaimana tertera 
dalam hadits Ibnu Majah di atas. 

Istri berhenti kerja, tidaklah harus den- 
gan memutus tali hubungan dengan orang 
tua. Bahkan anak hendaknya tetap menjalin 
hubungan baik dengan orang tuanya. Jika 
orang tua marah, anak tidak perlu memasuk- 
kannya dalam hati, tapi hendaknya bersabar. 
Bila ingin menanggapi perkataan mereka 
hendaknya dengan kata-kata yang lembut 
pula. Anak ketika menolak seruan orang tua 
yang-'salah, tidaklah dinamakan durhaka, 
sekalipun menyakitkan hati mereka. Bu- 
kankah Nabi Ibrahim juga menasihati 
ayahnya ketika beliau melihat sesuatu yang 
tidak benar pada ayahandanya. Tentu orang 
tua beliau tersinggung, tetapi Allah tidak 
menilai Nabi Ibrahim durhaka kepada orang 
tuanya. Wadah u alam.. 



Suami yang Royal Sementara Istri 
Juga Tidak Punya Tabungan 



m 



"Wanita itu aurat. Apabila ia keluar akan disambut (dipercantik ) oleh setan." 
(HR. at-Tirrrndzr 5/23, dishahihkan oleh al-Albani) 




Assalamu'alaikum* Ustadz, ana seorang Istri yang sedang hamil 2 bulan. Ana 
bingung menghadapi sikap suami, karena dalam membelanjakan harta dia begitu 
royal (terutama untuk membeli buku-buku islami karena sejak belum menikah ia 
hobi mengoleksi buku dan majalah salaf). Suami sulit diajak menabung. Sedangkan 
nafkah yang ia berikan ke ana hanya pas-pasan. Jadi tidak memungkinkan ana untuk 
menabungnya. Padahal kenyataannya, memang biaya persalinan dan bayi tidaklah 
sedikit. Apa yang harus ana lakukan? Bagaimana solusinya menurut Ustadz. Syukran. 

(Fulanah, Bumi Allah, + 6281228 xxxxxx) 





Jawab: 

Wa'alaikumussalam warahmatullah. Alham- 
dulillah bila suami senang membeli kitab ulama 
salaf dan majalah Islam. Ini menunjukkan suami 
mencintai ilmu din. Orang yang senang menun- 
tut ilmu din, insya Allah dia senang mengamalkan 
yang wajib dan yang sunnah serta meninggalkan 
yang haram dan makruh, sehingga dia menjadi 
orang baik dan bahagia, tinggi derajatnya di dun- 
ia maupun akhirat. Orang yang senang menuntut 
ilmu din berarti dia sedang mencari surga* Rasu- 
lullah sg bersabda: 



4 ih ^ 

x f g £ 0 ^ 



«Tidaklah ada seorang yang meniti jalan untuk 
menuntut ilmu kecuali Allah akan memudahkan jalan- 
nya menuju surga. Sedangkan orang yang lambat 
(malas) dalam mengamalkannya maka nasabnya tidak 
akan cepat mempercepat lajunya (menuju surga)/’ 
(HR- Muslim: 3643) 

Suami yang berilmu din insya Allah akan ber- 
buat baik kepada istri dan keluarganya. Tentu 
bila Istri dan anak-anak taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya, 



Suami tidak mau menabung untuk persiapan 
kebutuhan istri saat persalinan, mungkin karena 
kuatnya iman kepada Allah. Yaitu bahwa Allah 
pasti menolong hamba yang beriman dan ahli 
ibadah, sebagaimana janji Allah: 



v 








Barangsiapa bertakwa kepada Allah , niscaya Dia 
(Allah ) akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan 
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka- 
s angkanya. (QS. ath-Thalaq ayat 2-3) 

Atau mungkin karena suami terpengaruh 
saat membaca sejarah para utusan Allah dan 
shahabatnya yang mulia. Hidup mereka sangat 



sederhana dalam urusan dunia, tetapi Allah sen- 
antiasa menolong mereka, atau bisa juga suami 
sudah menabung, tetapi tidak membentahu ke- 
pada istri. Yang penting istri tidak perlu khawatir 
untuk urusan di kemudian harinya (urusan per- 
salinan). Jika suami dan Istri ahli ibadah, kami 
yakin setiap orang yang bertakwa dan ahli ibadah 
pasti ditolong oleh Allah daiam semua urusan- 
nya. 

Adapun nafkah setiap harinya hanya pas- 
pasan saja, tidak ada lebihnya untuk menabung* 
Alhamdulillah suami masih sudi menafkahi is- 
trinya. Memang sebaiknya rezeki yang kita teri- l 

ma yang pas-pasan, karena itu tidak akan mem- 
bebani pikiran kita dengan yang macam macam. 

Mungkin kita pernah mendengar atau membaca 
doa yang dibaca oleh Rasululah Beliau ber- 
doa: 

^ Ji $1 . 

"Ya Allah, berilah rezeki keluarga Muhammad makan- 
an pokok (pas-pasan)/' (HR. al-Bukhari 5/2272) 

Beliau juga pernah berdoa: 



Jj 



"Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan 
matikan aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkan 
aku besok pada hari kiamat bersama rombongan orang 
miskin / f {HR. at-Tirmidzi, dishahihkan oleh ah 
Albani 4/577) 

Begitulah indahnya doa orang yang berilmu 
din dan orang yang bertakwa. Karena ia akan 
'mengalahkan semua kenikmatan dunia yang 
dimilikinya. Semoga hidup kita senantiasa men- 
dapatkan limpahan hidayah, bahagia dunia dan 
akhirat. Wallahu alam.* 



"Tidaklah ada seorang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu kecuali Allah akan memu- 
dahkan jalannya menuju surga. Sedangkan orang yang lambat (malas) dalam mengamal- 
kannya maka nasabnya tidak akan cepat mempercepat lajunya (menuju surga)." 

(HR. Muslim: 3643) 




al maiuadctah 

Vol. 57 j Muharam 1434H :: November - Desember 2012 



"'Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, la bertanggung jawab atas 
yang diurusinya," (HR, al-Bukhari: 2546, dari Ibnu Umar) 




K/amat pasti terjadi, hanya saja t/dak ada seorang pun yang tahu dengan pasti waktunya. 
Sampai pun makhluk yang paimg mulia, Rasulullah jgg dan Jibril Dafam hadfts yang 
panjang tentang dialog antara Jibril dengan Rasulullah tentang Is/am, iman dan ihsan, 
Jibril berkata , “Wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat ?" Rasulullah bersabda, “Yang 
ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya” (HR, a>Bukbar/, /Mus/rmJ 



M aksudnya, baik yang bertanya maupun 
yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. 
Hal ini karena masalah kapan terjadinya 
hari kiamat hanya diketahui oleh Allah saja. 
{QS. al-Ahzab ayat 63) Dan Rasulullah pun telah 
mengisyaratkan dalam sabdanya: 



0 9 ^ J ^ g 



Dari Sahi bin Sa'd as Sa'idi berkata, "Rasulullah 
^ bersabda, * Saya diutus sedangkan datangnya hari 
kiamat itu seperti dua jari ini/ Lalu beliau meng- 
gandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah." 
{HR. al-Bukhari Muslim) 

Namun Allah memberikan tanda-tanda seb- 
agai peringatan bagi setiap insan beriman untuk 
bersiap menyongsong datangnya hari itu. 



Macam-macam Tanda Hari Kiamat 

Di lihai dari sisi besar dan kecilnya, tanda hari 
kiamat terbagi dua; Tanda-tanda kecil. Ialah ke- 
jadian-kejadian biasa yang mendahului datang- 
nya hari kiamat. Tanda-tanda ini bisa muncul 
meskipun hari kiamat masih lama, dan biasanya 



merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Tanda- 
tanda besar. Yaitu kejadian-kejadian besar dan ti- 
dak biasa terjadi yang mendahului datangnya hari 
kiamat dan menunjukkan bahwa kiamat sudah 
sangat dekat. 

Sedangkan dari sisi sudah terjadi atau belum 
terjadinya, maka tanda hari kiamat terbagi tiga 
macam, yaitu: 

* Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan 
sudah tidak ada lagi sekarang* 

* Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan 
sampai sekarang masih berlangsung, 

* Tanda-tanda hari kiamat yang belum teijadi. 
FAEDAH: 

Banyak orang menyangka bahwa jika sesuatu 
disebut sebagai tanda hari kiamat maka mesti itu 
sesuatu yang jelek* Anggapan ini tidak benar se- 
cara penuh. Memang rata-rata yang merupakan 
tanda hari kiamat adalah sebuah kejelekan. Na- 
mun bukan berarti semua. Buktinya banyak juga 
tanda hari kiamat yang bukan merupakan kejele- 
kan, baik tanda besar maupun tanda kecil. 

Contoh tanda-tanda kecil hari kiamat yang 
bukan merupakan kejelekan misalnya: diutusnya 
Rasulullah, kembali hijaunya negeri Arab dengan 
sungai mengalir serta lainya. 



Dari Sahi bin Sa'd as Sa'idE berkata, "Rasulullah bersabda, 'Saya diutus 
sedangkan datangnya hari kiamat itu seperti dua jari ini.' Lalu beliau 
menggandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah." [HR. al-Bukhari Muslim) 



al m a w a d d a h 

Vol. 57 | Muharram 1434H :: November - Desember 2012 





Kajian Kita t 



Adapun tanda-tanda besar yang bukan meru- 
pakan kejelekan, bahkan merupakan kebaikan 
misalnya turunnya Nabi Isa 

TANDA-TANDA KECIL MENJELANG 
TIBANYA HARI KIAMAT 

Tanda-tanda hari kiamat yang kecil sangat 
banyak sekali, di antaranya: 

1. Diutus dan wafatnya Rasulullah- 

Rasulullah adalah Rasul terakhir, tidak ada 
rasul setelah beliau. Maka diutusnya beliau se- 
bagai Rasul terakhir dan wafatnya merupakan 
tanda bahwa kiamat sudah dekat, sebagaima- 
na hadits di atas. 

2. Munculnya berbagai fitnah. 

Fitnah maknanya adalah ujian dan cobaan 
dengan segala sesuatu yang jelek, seperti; 
kekufuran, kesyirikan, pembunuhan, kemaksi- 
atan dan lainnya. Ini sudah sangat kita rasakan 
sekarang. Juga munculnya berbagai kerusakan 
di muka bumi yang bisa menghancurkan kei- 
manan dan agama seseorang. 

Rasulullah 3 ^ bersabda, 

** Sebelum hari kiamat, datanglah fitnah seperti 
malam yang gelap pekat . Pada pagi hari seseorang 
masih beriman, namun sore harinya sudah kafir . 
Juga pada sore hari dia masih beriman, namun pagi 
harinya sudah kafir." (Shahih, HR. Ahmad, Abu 
Dawud/ at-Tirmidzi dan lainnya) 

3. Muncul para nabi palsu. 

Dimulai dari Musailamah al-Kadzdzab 
yang sudah berani muncul sebagai nabi palsu 
di zaman Rasulullah, dan akan berlanjut sam- 
pai munculnya DajjaL Akan selalu ada orang- 
orang yang mengaku sebagai nabi, di anta- 
ranya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Padahal 
Rasulullah adalah nabi terakhir yang tidak ada 
nabi setelah beliau. Rasulullah bersabda, "Ti- 
dak akan bangkit hari kiatnat sampai nnmcul para 
pendusta sekitar 30 orang, semuanya mengaku seb- 
agai nabi." (H R. al-Bukhari Muslim) 

4. Hilangnya amanah. 

Amanah adalah sesuatu yang agung. Ra- 
sulullah menegaskan bahwa tidak ada agama 
bagi yang tidak bisa menjaga amanahnya. Dan 
di antara tanda akhir dunia adalah hilangnya 



Tanda-tanda Kecil Hari Kij^nat 



amanah yang salah satunya adalah dengan 
menyerahkan urusan bukan pada ahlinya. 
Rasulullah bersabda, 

" Apabila amanah disia-siakan maka tunggu- 
lah hari kiamat " Abu Hurairah bertanya, 
"Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu wa- 
hai Rasulullah?" Beliau bersabda, “Apabila se- 
buah urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya 
maka tunggulah kiamat . " (HR. al-Bukhari) 

5. Hilangnya ilmu agama dan nampaknya 
kebodohan dalam agama. 

Akan muncul orang-orang yang pandai 
dalam ilm'u dunia tapi bodoh dalam agama, 
sehingga tatkala orang-orang yang berilmu 
sudah tidak ada maka orang bodoh pun akan 
diangkat menjadi pemimpin. Akhirnya mer- 
eka sesat dan menyesatkan. Rasulullah bers- 
abda, 

“Di antara tanda hari kiamat adalah ilmu akan 
dicabut dan kebodohan akan merajalela." (HR. al- 
Bukhari Muslim) 

DanTnakna dicabutnya ilmu adalah den- 
gan wafatnya para ulama. Rasulullah bers- 
abda, 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu 
langsung dari hati manusia, namun Allah akan 
mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Se- 
hingga saat sudah tidak ada lagi ulama , manusia 
akan mengangkat pemimpin yang bodoh , mereka 
ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu . Mereka 
sesat dan menyesatkan." (H R. al-Bukhari, Mus- 
lim) 

6 . Merebaknya kemaksiatan. 

Seperti: zina, riba, musik, miras dan berb- 
agai ragam kemaksiatan lain. Tentang musik, 
al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda, 

“Sungguh, akan ada dari umatku yang mengang- 
gap halal zina , sutra , khamer dan m usik" {HR, 
al-Bukhari) 

7. Munculnya wanita berpakaian tapi telanjang 

Fungsi utama dari pakaian adalah penu- 
tup aurat. Jika ada seseorang yang berpakaian 
tapi tidak menutup aurat maka hakikatnya 
adalah masih telanjang. Inilah makna sabda 
Rasulullah, 

“Ada dua penduduk neraka yang belum pernah 




al mawaddah 

Vol, 57 | Muharram 1434 H :: November - Desember 201 2 



"Sebelum hari kiamat datanglah fitnah seperti malam yang gelap pekat. Pada 
pagi hari seseorang masih beriman, namun sore harinya sudah kafir. Juga pada 
sore hari dia masih beriman, namun pagi harinya sudah kafir." (Shahih, HR, 
Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lainnya} 




Kajian Kita 1 



03 Tanda-tanda Kecil Hari Kiamat 4 | 



kulihat Pertama: sebuah kaum yang mempunyai 
cambuk seperti ekor sapi untuk memakui manusia . 
Kedua: para wanita yang pakaian tapi telanjang, 
berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk 
unta* Mereka tidak akan masuk surga dan tidak 
akan mencium baunya, padahal baunya bisa {ter- 
cium dari jarak yang jauh/' (HR. Muslim) 



8. Banyaknya tulisan. 

Dulu, masyarakat zaman Rasulullah adalah 
urnmi, tidak bisa baca tulis. Nantinya, di akhir 
zaman rata-rata, bahkan semua orang akan 
bisa baca dan tulis* 

Rasulullah bersabda, " Sebelum datangnya 
hari kiamat akan nampak pena/' (Shahih, HR* j 
Ahmad) 

9. Membesarnya hilal (bulan sabit)* 

Rosululloh bersabda: 

^ i '^1 ^ /j-$ 

j 

I 

I 

"Tanda dekatnya hari kiamat adalah membesarnya 
hilal . Di mana orang melihat hilal malam (pertama) 
itu , disangka adalah hilal untuk malam kedua/' 
(HR. ath-Thabrani dalam ash-Shaghir: 1130, ash- i 
Shahihah: 2292) 

Hadits ini sekaligus menjadi sebuah pelaja- 
ran berharga, bahwa yang jadi patokan dalam 
menentukan awai bulan Ramadhan, Syawal 
dan Dzulhijjah adalah terlihatnya hilal. Ada- 
pun besar kecil, tinggi dan rendahnya maka itu 
bukan sebuah patokan. 

. \ - * [ 

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, 'Ada- 
pun besar kecilnya serta tinggi rendanya hilal 
maka tidak berpengaruh pada hukum, karena 
syariat Islam tidak menganggap itu semua 
sepanjang pengetahuan kami/" 1 

1 : 

10. Jazirah Arab kembali menghijau dan banyak 
sungai mengalir. 

Rasulullah bersabda, 

"Tidak akan bangkit hari kiamat sehingga tanah 
A r a b akan ke n t ha li m e ngh ijau d a n bat 1 yak s u nga i n - 
ya/' (HR. Muslim, Ahmad dan lainnya) 



tfsti i4 * aUU 



11, Memerangi orang-orang Yahudi. 
Rasulullah bersabda: 



04 3si% SfcUi 0 V * 

Ui &\ -4- b b j* JieoJl j !j4 

.« 0 lyi & 4p\ 3U& 0 



" Tidak akan bangkit hari kiamat sehingga kaum 
muslimin memerangi orang-orang Yahudi , dan 
kaum mUslimin membunuh mereka, sehingga 
orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan po- 
hon , lalu batu atau pohon itu berkata, ' Wahai 
muslim, wahai hamba Allah , ini di belakangku ada 
seorang Yahudi! Kemari dan bunuhlah dia!' Ke- 
cuali pohon Gharqad karena dia adalah di antara 
pohon Yahudi " (HR. Muslim) 

Anehnya orang-orang Yahudi mengetahui 
dan meyakini hadits ini. Karena itulah mer- 
eka banyak menanam pohon Gharqad di neg- 
eri mereka. 



Diceritakan dalam kitab Mukhtashar 
Asyrathus Sa'ah oleh 'Iwadh bin Ali yang di- 
beri taqdim Syaikh al-Jibrin, "Pasca tragedi 
pembantaian kaum muslimin oleh Yahudi di 
Masjidil Aqsha beberapa tahun yang lalu, ada 
seorang muslim yang bertemu dengan orang 
Yahudi, lalu dia berkata, 'Meskipun lama, na- 
mun suatu ketika nanti kami akan mengusir 
kalian dari Palestina dengan hina, dan kami 
akan merebut kembali al-Aqsha, sehingga 
pohon dan batu akan membantu kami dalam 
memerangi kalian/ Herannya, orang Yahudi 
itu berkata, 'Ya, itu benar. Hal itu kami baca di 
kitab kami, dan diketahui oleh kami baik yang 
alim maupun yang bodoh. Namun mereka 
bukan muslimin kalian/ Si muslim berkata, 
"Lalu, siapa?" Yahudi itu menjawab, 'Mereka 
adalah kaum muslimin yang jumlah jamaah 
shubuhnya sama seperti jumlah jamaah shalat 
Jumat/*' 



Wallahul muwafficf. 



1. Mojmu * Fotawa Ibnu Baz 15/80, 146-151, 



Dari Sahi bin Sa J d as Sa'idi berkata. "Rasulullah ^ bersabda, 'Saya diutus 
sedangkan datangnya hari kiamat itu seperti dua jari ini/ Lalu beliau 
menggandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah" (HR. al-Bukhari Muslim) 



al HTIauiadcIati 

Vol.57 | Muharram 1434 H :: November ■ Desember 2012 







han akhir^SmnnK WmK^ rMurr imar\,i 
Seba b mf arPerhartap hari kiamat khususni 
meru^akanpokok akidah setelah tauhmullaf 



TANDA-TANDA v .< 

KIAMAT KUBRA* ' 



V 



bab rukun iman kelima , yaitu irmr^ Ke U ma 
frSj™pakari akidah yang sangat mend^g 
?tau : terhadap hari akhir pada umumnya^ 



I man terhadap hari kiamat atau kepada nari 
akhir memberi arahan nyata terhadap perilaku 
manusia. Sehingga nampak sekali perbedaan 
antara perilaku orang yang beriman kepada hari 
akhir dengan orang yang tidak beriman terhadap- 
nya. 

Orang-orang yang beriman dalam berbuat 
senantiasa memperhatikan timbangan langit, bu- 
kan timbangan bumi. Senantiasa memperhatikan 
perhitungan akhirat, bukan hisab dunia. Nam- 
pak istkjamah dalam amalan maupun pikiran- 
nya, tabah dalam kesulitan hidup, sabar terhadap 
musibah demi mengharap pahala, sangat menger- 
ti bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik dan aba- 
di. J tulah sedikit dari esensi iman terhadap hari 
akhir secara umum. 

Nama-nama Hari Kiamat 

Pengaruh iman kepada hari kiamat terhadap 
perilaku seorang yang beriman selain dari berb- 
agai peristiwa yang disebutkan di dalam al-Qur'an 
dan al-Hadits, juga dari sebutannya yang berma- 
cam-macam dengan makna yang menunjukkan 
keluarbiasaannya. 



Tulisan ini banyak mengambif faedah dari kitab Asyrathus So'oht 
karya Yusuf bin Abduliah bin Yusuf al-Wabil, MA, terbitan Dar 
Ibnui Jauzi, KSA, tahun 1420/2000 dengan tambahan dari 
berbagai sumber (ainnya. 



Allah menyebut hari kiamat dengan sebutan 
as-Sa'ah (Suatu Waktu), yang menunjukkan kepas- 
tian tibanya kiamat (QS* Ghafir; 59). Dia jfe juga 
menyebutnya Yaumul Hasrah (Hari Penyesalan), 
yang menunjukkan seluruh yang tidak beriman 
pasti akan menyesal pada hari itu (QS. Maryam: 
39). Dia M juga menyebutnya Yamut Tanad (Hari 
Panggibmemanggil), yang menunjukkan hiruk-pi- 
kuk saat kiamat sehingga manusia akan saling me- 
manggil satu sama lainnya (QS. Ghafir: 32). Dia 5S 
juga menyebutnya Yaumul Wa'id (Hari Ancaman), 
ialah hari yang membuktikan benarnya sesuatu 
yang diancamkan oleh Allah (QS. Qaf: 20). Dia 
ifejuga menyebutnya Yaumul Khuruj (Hari Keluar 
(dari kubur)), yang menunjukkan benarnya hari 
kebangkitan setelah kematian (QS. Qaf: 42), Dia iSfe 
juga menyebutnya al-Wacji'ah (Peristiwa Yang Dah- 
syat), yang menunjukkan kedahsyatannya (QS. 
al-Waqt'ah: 1). Dia iJfe juga menyebutnya al-Haqqah 
(Hari Yang Pasti Terjadi), yang menunjukkan 
kepastian terjadinya hari kiamat (QS. al-Haqqah: 
1-3), Dia ife juga menyebutnya ath-Thammatul Ku- 
bra (Malapetaka Yang Besar), yang menunjukkan 
kedahsyatan malapetaka di hari kiamat (QS. an- 
Nazi'at: 34). Dia M juga menyebutnya ash-Shakh- 
khah (Suara Yang Memekakkan), yang menunjuk- 
kan kedahsyatan kerasnya suara kejadian kiamat 
(QS, Abasa: 33). Dan masih banyak lagi sebutan 
yang menunjukkan makna luar biasanya kejadian 




al'ITIawacIcjah 

VoL 57 | Muharram 1434 H :: November - Desember 2012 



Api ini merupakan tanda kiamat kubra yang terakhir terjadi. Apabila telah 
berakhir peristiwa api ini maka akan dltiuplah Shur (Sangkakala) sehingga 
ditegakkaniah kiamat kubra. Kiamat yang sesungguhnya. (Fathul Bari: 13/S2) 




Kajian IGtt; 2 



cs Tanda-tanda Kiamat Kubra 



hari kiamat tersebut/ 

Semua sebutan di atas adalah sebutan bagi 
kiamat yang disebut kiamat kubra/ ialah hari 
dihancurkannya seluruh alam dan dibangkitkan- ; 
nya manusia dari kubur untuk dihisab dan diberi 
balasan. 



Kapankah Kiamat Terjadi? 

Hari kiamat khususnya, dan kejadian hari akh- 
ir pada umumnya merupakan perkara gaib yang 
tak bisa dijangkau oleh logika belaka. Tidak ada 
jalan mengetahuinya selain dari wahyu. 

Tatkala tidak terdapat keterangan dari wahyu 
yang diturunkan -al-Qur'an dan al-Hadits- men- 
genai kapan tegaknya, maka pastilah tidak akan 
ada yang mengetahui terjadinya. Tidak mungkin 
ditetapkan kapan tegaknya hari kiamat hanya 
berdasarkan logika akal. Sebagaimana tidak pula 
ditetapkan berdasarkan teori maupun rumus hi- 
tungan manusia. Sebab, kapan tegaknya hari ki- 
amat merupakan rahasia Allah. Tidak ada Malai- 
kat, Nabi, maupun seorang Rasul pun yang men- 
getahuinya. Termasuk Nabi Muhammad 

Tanda-tanda Hari Kiamat Kubra 

Sebagaimana disebutkan di dalam wahyu, ki- 
amat tidak akan tegak sebelum terjadi peristiwa- 
peristiwa besar yang mendahuluinya. Peristiwa- 
peristiwa tersebut terjadi menjelang kiamat dan 
menunjukkan telah dekatnya kejadiannya. Peris- 
tiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa yang be- 
lum pernah terjadi sebelumnya dan bukan hal-hal 
yang biasa terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut ke- 
mudian disebut asyrathus sa'ah {tanda-tanda hari 
kiamat). 

Disebutkan dalam sebuah riwayat: 






. 4 cL yis .« U » JIS jfllsS 



1. Ibnu Katsir menyebutkan ada 80 lebih sebutan hari kiamat, seb- 
agaimana disebutkan di dalam ohFitan wol Molahim 1/255-256, 
editor Dr, Thaha Zaint. 

2. Kiamat ada tiga, Sughro (kecil), ialah kematian seorang manusia. 
Sehingga siapa saja yang mati maka berarti telah tiba kiamat- 
nya sebab ia telah memasuki kampung akhirat. Kedua kiamat 
wustfjo (kiamat sedang) H ialah matinya semua manusia dalam 
satu generasi. Ketiga kiamat kubra (kiamat besar). Sebagaimana 
di dalam Asyrathus Sa'ah, Yusuf ai-Wabil halm. 73-75 

3. Ayat yang semakna 05, al-Ahzab: 63, 05. an-Nazi'at: 42-44 dll. 



,« CjIjI 'JlS> JS » Jl* 

iijs} 

j* jC_y 

k l) h._ j > 

J) J^3 



Dari Hudzaifah bin. Asid al-Ghifari ^ berkata, 
"'Suatu hari muncullah Nabi j§r di antara kami, 
sedangkan saat itu kami sedang memperbincang- 
kan (sesuatu). Beliau pun bertanya, "Apa yang se- 
dang kalian perbincangkan?" Mereka menjawab, 
"Kami sedang memperbincangkan kiamat/ Beliau 
kemudian bersabda, " Sesungguhnya (kiamat) itu ti- 
dak akan terjadi sehingga kalian mendapati sebelumnya 
10 tanda / Beliau menyebutkannya; dukhan (asap), 
Dajjal , binatang melata, terbitnya matahari dari barat , 
turunnya Isa bin Maryam $Ss&, Ya'juj dan Ma'juj, tiga 
gempa; satu di daerah timur , satu di daerah barat dan 
satu lagi di Jazirah Arab , dan yang terakhir api yang 
keluar dari -Yaman yang akan menggiring manusia 
menuju mahsyarnya/" (HR. Muslim: 2901) 

Disebutkan di dalam riwayat yang lain satu 
di antara tanda kiamat kubra lainnya ialah Imam 
Mahdi. Yaitu seorang laki-laki dari ahli bait Rasu- 
lullah Namanya seperti nama Rasulullah sg, 
Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya seperti 
nama ayah beliau 3^, Abdul lah. Berasal dari garis 
keturunan Fahmah binti Rasulullah, dari Hasan 
bin Ali/ 



Sekilas Asyrathus Sa'ah (Tanda-tanda Hari 
Kiamat Kubra) 

1 . DajjaJ 

Dajjal disebut juga al-Masih al-Dajjal, arti- 
nya seorang yang buta sebelah matanya dan 
sebagai manipulator dan pembohong besar/ 

Dialah seorang laki-laki muda berkulit 
merah, pendek dan berambut keriting. Da- 
hinya lebar, pundaknya bidang. Matanya yang 
kanan buta, tidak menonjol keluar maupun 
menjorok ke dalam, namun seolah-olah buah 
anggur yang masak (kusam tak bercahaya). Se- 



4. HR. Ahmad: 3573, dishahihkan oleh Ahmad Syakir, at-Tirmidzi 
6/485 dan Abu Dawud 11/370-371, dishahihkan oleh Syaikh af- 
Albani di dalam Shohihul Jami'- 5180 sebagaimana disebutkan di 
dalam Asyrot/ius Sa'ah, Yusuf al-Wabif, hal, 249-250. 

5. H R. Muslim 18/61 dan an-Nihayoh fi Ghoribit Hadits 2/102 



Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) 
kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah 
datang tanda-tandanya. Maka Apakah faedahnya bagi mereka kesadaran 
mereka itu apabila kiamat sudah datang? (G5, Muhammad ayat 1S) 



al nflaiuaddah 



Vol. 57 ] Muharram 1434H :: November - Desember 2012 



13 




Kajian Kita 2 



Tanda-tanda Kiamat Kufcra 05 



dangkan matanya yang kiri ditumbuhi daging 
tebal di sudutnya. Di antafa kedua matanya 
terdapat tulisan huruf kaf, fa' dan ra ( j , J ) 
secara terpisah- atau tulisan kafir { ylT ) secara 
bersambung, yang dapat dibaca oleh setiap 
muslim baik yang bisa menulis maupun yang 
tidak bisa menulis. Dan dia seorang yang man- 
dul tidak memiliki anak keturunan. 

Turunnya Nabi Isa 

Para ulama telah sepakat atas turunnya 
Nabi Isa Beliau akan turun di Menara Pu- 
tih sebelah timur Damaskus dengan berpegan- 
gan sayap dua Malaikat* Tak ada seorang kafir 
pun yang mencium baunya kecuali pasti akan 

mati, padahal baunya 

bisa tercium sejauh pan- 
dangan matanya. Beliau 
akan mencari Dajjal dan 
akan menemuinya di 
pintu Lud, lalu mem- 
bunuhnya, Beliau akan 
menghancurkan salib, 
membebaskan jizyah 
(upeti/pajak), dan saat 
itu semua orang hanya 
bersujud kepada Allah 
saja. Beliau juga akan 
menunaikan haji dan 
umrah. 6 Beliau akan 

tinggal setelah kematian 

Dajjal selama 40 tahun, ke- 
mudian beliau akan wafat dan dishatati oleh 
umat Islam/' 7 Dan beliau akan dikubur ber- 
sama Rasulullah, 8 Wallahu alam * 



3, Ya'juj dan Ma'juj 

Keduanya adalah dua nama 'ajam {non 
Arab) atau mungkin berasal dari bahasa Arab 
yang terambil dari kata al-Ma'ju yang berarti 
keguncangan atau mungkin diambil dari la- 
fazh aji jin nar yaitu kobaran api. Keduanya 



Orang-orang yang beriman 
dalam berbuat senantiasa mem- 
perhatikan timbangan langit , bu- 
kan timbangan bumi. Senantiasa 
memperhatikan perhitungan 
akhirat, bukan hisab dunia. Nam- 
pak istiqamah dalam amalan 
maupun pikirannya , tabah dalam 
kesulitan hidup i, sabar terhadap 
musibah demi mengharap pa- 
hala, sangat mengerti bahwa 
apa yang di sisi Allah lebih baik 
dan abadi. 



HR, Muslim; 2937, al-Bukhari : 3448 dan Muslim (155) (242). 
Fothul Bari 6/492, Mustim; 1252. 

Hadits shahih, diriwayatkan Ahmad [9259), Abu Dawud (4324), 
Ibnu Hibban 8/2778, aE^Hakim 2/595 dan beliau menshahihkan- 
nya serta disepakati oleh adz-Dzahabi, Ibnu Abi Syaibah 15/158, 
Ibnu Jarir 9/388 dari Abu Hurairah, Dan sanadnya dishahihkan 
oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam ta'liqnya terhadap Musnad 
Ahmad , 

Bukhari dalam Tarikh Kabir 1/263, at-Tirmidzi [3617) al-Ajurri 
dalam asy-Syariah hln% 381, juga disebutkan Ibnu Hajar dalam 
Fathui Bari 7/66, 



adalah dua bangsa dari anak keturunan Adam. 
Keduanya benar-benar ada berdasarkan dalil 
al Qur'an dan as-Sunnah, y 

Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang meru- 
pakan tanda-tanda hari kiamat sampai seka- 
rang belum terjadi, namun tanda-tanda kelu- 
arnya sudah ada sejak zaman Rasulullah #|* 1D 
Al-Qur'an dan as-Sunnah telah menetapkan 
bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar/ 1 

+ 

Gempa bumi 

Tentang akan terjadinya tiga gempa ini 
disebutkan ,di dalam hadits 10 tanda-tanda 
hari kiamat di atas dan disebutkan dalam ri- 
wayat berikut; 

^ Ummu Salamah berkata, 

"Aku mendengar Rasu- 
lullah bersabda: 'Sesu- 
dahku kelak akan terjadi 
gempa bumi di timur, gem- 
pa bumi di barat dan gem- 
pa bumi di Jazirah Arab*' 
Aku bertanya, 'Wahai Ra- 
sulullah, apakah bumi di- 
gempaka n/d i longsorkan 
padahal di sana masih ada 
orang-orang shalih?' Beliau 
menjawab, ' Ya , tatkala (peng- 
huninya) telah banyak melaku- 
kan keburukan (dosa)."'™ 

Sungguh telah di- 
jumpai banyak gempa dan longsor di berbagai 
tempat. Tetapi yang dimaksud dengan tiga 
gempa itu (belum terjadi, karena ia) lebih besar 
dan lebih luas wilayahnya daripada yang telah 
banyak terjadi*’ 3 

5. Dukhan (asap atau kabut) 

Munculnya asap atau kabut pada akhir 
zaman merupakan salah satu tanda kiamat 
kubra yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan 
as-Sunnah. Yaitu asap atau kabut nyata yang 
dibawa oleh langit sehingga meliputi seluruh 



J 



9. Al-Bukhan: 6530, 6529, Muslim: 222, 379 dari Abu Sald af- 
Khudri, 

10. Al-Bukharj (7135) dan Muslim (2880) 

11. Muslim: 2901, 2937, QS. al-Anbiya: 96-97. 

12. HR. ath-Thabrani di dalam af-Ausoth sebagaimana disebutkan 
oleh al-Maitsami di dalam Majma'uz Zawaid 8/11. 

U. Fathui Bari 13/84. 



air mauuaddah 

VoL 57 | Muhanram 1434H :: November ■ Desember 2012 



Api ini merupakan tanda kiamat kubra yang terakhir terjadi. Apabila telah 
berakhir peristiwa api ini maka akan ditiuplah Shur (Sangkakala) sehingga 
ditegakkanlah kiamat kubra. Kiamat yang sesungguhnya. (Fathui Bari: 13/82) 




